30 Karakter Anime Tercantik Favorit Para Wibu 


d) detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6176605/30-karakter-anime-tercantik-favorit-para-wibu 
July 13, 2022 


1 


detikcom 


Siapa tokoh anime favorit kamu? Foto ilustrasi: Tangkapan layar/IMDb 
Josina - detikJabar 
Rabu, 13 Jul 2022 11:22 WIB 


Daftar Isi 


1/23 


Jakarta - 
Bagi pecinta anime Jepang, khususnya para wibu, tentu tidak asing dengan istilah Waifu. 
Apa itu waifu? Berikut deretan 30 waifu terfavorit. 


Mengenal Waifu 


Melansir dari urbandictionary, istilah "waifu" adalah kata yang umum digunakan di 
komunitas manga, kartun, anime, dan fandom video-game. Asal kata tersebut berasal 
dari kata katakana untuk istri di Jepang. 


Namun, penutur bahasa Jepang tidak akan pernah menggunakan kata itu. Kata 
sebenarnya untuk istri adalah tsuma/sai. 


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT 


"Waifu" digunakan untuk merujuk pada gadis atau wanita fiksi biasanya terdapat dalam 
anime, manga, kartun, atau video-game yang dianggap menarik secara seksual oleh 
para penggemarnya. 


Ingat, kata waifu dan tsuma sangat berbeda. Waifu adalah kata lelucon yang digunakan 
untuk karakter wanita fiksi yang mereka cintai dan akan mereka nikahi jika mereka nyata. 
Tsuma Anda adalah istri Anda yang sebenarnya. Itu adalah kata Jepang asli untuk istri. 


Kata-kata Waifu ini perlahan diambil oleh penggemar anime/manga Amerika dan 
digunakan untuk merujuk pada karakter fiksi favorit mereka. 


Berikut Daftar Karakter Anime Tercantik Favorit Wibu 


Rem dalam anime Re:Zero. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


2/23 


1. Rem, Re:Zero 


Rem adalah pelayan setia dan pekerja keras seperti Tohru, meskipun dia bukan naga 
dan dalam hal ini sekutunya Subaru Natsuki yang berakhir di dunia lain. 


Ketika dirinya pertama kali muncul, Rem dan saudara perempuannya yang berambut 
merah muda Ram adalah pelayan yang bekerja di perkebunan Mathers, tetapi mereka 
tidak mampu melakukan pekerjaan rumah tangga. 


Tohru dalam anime Miss Kobayashi's Dragon Maid. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


2. Tohru, Miss Kobayashi's Dragon Maid 


Tohru adalah konsep unik dari "gadis ajaib", seekor naga perkasa yang dapat mengambil 


bentuk seorang wanita muda berambut pirang dengan pakaian pelayan. Ini juga 
merupakan contoh genre reverse-isekai, dengan Tohru mempelajari cara masyarakat 
Jepang modern sambil tetap setia pada akar fantasinya. 


3/23 


Hinata Hyuga. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


3. Hinata Hyuga, Naruto 


Hinata Hyuga adalah karakter yang menonjol dalam cerita Naruto, seorang dandere yang 


terinspirasi ketika Naruto Uzumaki berbagi beberapa kata inspiratif dengannya selama 
arc cerita Ujian Chunin. Sejak saat itu, Hinata yang lemah lembut telah bekerja keras 
untuk memenuhi harapan Naruto padanya, dan itu mengubah hidupnya. 


Erza Scarlet. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


4. Erza Scarlet, Fairy Tail 


Anime Fairy Tail adalah salah satu yang menampilkan beberapa waifus potensial, dari 
Lucy Heartffilia sendiri hingga Juvia Lockser sang megadere dan Levy McGarden yang 
kutu buku. Namun, bisa dibilang, Erza Scarlet yang mengayunkan pedang adalah waifu 
#1 Fairy Tail, dan salah satu waifu terbaik di semua anime. 


4/23 


be 


5. Zero Two, DARLING In The FRANXX 


Zero Two. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


Zero Two sering dianggap sebagai bagian terbaik dari DARLING di anime FRANXX. 
Anime mecha ini memiliki beberapa masalah serius, tetapi karakter Zero Two bukan 
salah satunya. Dia diperkenalkan di awal seri dan banyak penggemar langsung 
menyukainya. 


Mikasa Ackerman. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


5/23 


6. Mikasa Ackerman, Attack On Titan 


Mikasa Ackerman adalah teman masa kecil Eren Yeager, meskipun kejadian baru-baru 
ini di anime telah memisahkan mereka. Kata-kata kasar Eren terhadap Mikasa yang 
dinilai kejam membuat penggemar Attack on Titan lebih berpihak pada Mikasa daripada 
Eren. 


Yoruichi Shihoin. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


7. Yoruichi Shihoin, Bleach 


Anime shonen hit Bleach memiliki beberapa waifu potensial untuk namanya, dari Rukia 
Kuchiki hingga Orihime Inoue dan Rangiku Matsumoto, tetapi Yoruichi Shihoin yang 
seperti ninja telah naik ke puncak. Dia adalah salah satu karakter Bleach yang paling 
kuat dan berkesan, menjadikannya bahan waifu yang solid. 


6/23 


Kaguya Shinomiya. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


8. Kaguya Shinomiya, Kaguya-Sama: Love Is War 


Kaguya Shinomiya berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berkuasa, tetapi dia tidak 


ingin status keluarganya menentukan dirinya. Sebaliknya, Kaguya ingin mengejar 
kepentingannya sendiri dan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kekuatannya 
sendiri. 


7/23 


Miku Nakano. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


9. Miku Nakano Akan, The Ouintessential Guintuplets 


Ada sesuatu yang disukai dari kelima saudara perempuan Nakano, dari Yotsuba yang 
konyol hingga Nino yang tsundere, tetapi saudara perempuan tengah, Miku telah menjadi 
waifu favorit fandom Kembar lima dengan selisih yang nyaman. Miku adalah dandere 
klasik, gadis yang baik dan penyayang yang juga sangat pemalu dan lemah lembut. 


Jenderal Esdeath. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


10. Jenderal Esdeath, Akame Ga KilI! 


Jenderal Esdeath adalah seorang komandan militer yang terkenal karena kekuatan 
berbasis es yang menghancurkan dan pandangan dunia "survival of the fittest". Esdeath 
tumbuh di lingkungan yang keras di mana kelangsungan hidup sukunya selalu 
dipertaruhkan, jadi dia belajar untuk praktis dan pragmatis dalam segala hal. 


8/23 


Iris Cannary. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


11. Iris Cannary, Violet Evergarden 


Iris Cannary menjadi karakter cantik dengan warna kulit yang eksotis. Ia pintar menulis 
dan merupakan wanita karir yang pekerja keras. 


G yu 
N "3 A Ea Ida Y 
9 menta s1 8 Li 


t— 


RTA 


Hilling. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


9/23 


12. Hilling, Ousama Ranking 


Hilling adalah merupakan ratu kerajaan saat ini di anime Ousama Ranking. Memiliki 
karakter yang dingin namun ia memiliki kepribadian yang peduli. Ia dapat menyembuhkan 
berbagai jenis luka pada makhluk hidup apapun dari cahaya hijau yang ia hasilkan. 


Sento Isuzu. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


13. Sento Isuzu, Amagi Brilliant Park 


Sebagai penjaga taman hiburan, Sento Isuzu memiliki daya tarik yang membuat taman 
Amagi Brilliant tempat ia berada menjadi ramai pengunjung. 


10/23 


Akame. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


14. Akame, Akame Ga Kill 


Pertama ada Akame dari anime "Akame Ga Kill". Ia digambarkan sebagai perempuan 
cantik namun memiliki bakat membunuh yang luar biasa. 


11/23 


Anna Kobayakawa. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


15. Anna Kobayakawa, Nijiiro Days 


Anna Kobayakawa merupakan seorang gadis SMA biasa yang cenderung pendiam dan 
susah berteman dengan orang lain. Pada seril anime Nijiiro Day ia hanya memiliki satu 
teman dekat wanita. 


HK 


#2 
«RR 


Ay 


N 4 


62020 REKI kawa anpIkaDoKawA CORPORATION/SAO-P Project 


Yuki Asuna. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


16. Yuuki Asuna, Sword Art Online 


12/23 


Yuuki menjadi karakter populer dan kecantikan yang memikat, ia memiliki julukan Lighting 
Flash karena memiliki kecepatan yang luar biasa untuk mengalahkan musuhnya dalam 
waktu singkat. 


Ayuzawa Misaki. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


17. Ayuzawa Misaki, Kaichou wa Maid-Sama 


Ayuzawa memiliki karakter yang sangat tangguh melebih kemampuan dari laki-laki. Hidup 
di keluarga yang miskin ia pun harus rela bekerja sebagai maid di sebuah kafe untuk 
menghidupi keluarganya. 


13/23 


30 Karakter Anime Tercantik Favorit Para Wibu Foto: Tangkapan layar/IMDb 


18. Chitoge Kirisaki, Nisekoi 


Tampak anggun namun di dalam dirinya ia memiliki kemampuan super besar seperti 
gorila. 


Emilia. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


19. Emilia, Re: Zero 


14/23 


Emilia adalah karakter utama wanita dari serial anime, manga, dan novel "Re: Zero". 


20. Saber, Fate/Stay Night 


Saber menjadi salah satu karakter yang kecantikannya bisa menyaingi Yuuki Asuna dari 
Sword Art Online. 


15/23 


1 Is If Wrong to Try ada Pick Up 5. 
, Sirls ina Dungcen? 5 


FAMILIA MYTH 


DFuling Omori-SB Creative Corp./Danmad 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


16/23 


21. Hestia, DanMachi 


Hestia memiliki karakter anime anak kecil meski demikian yang memiliki tubuh yang 
sangat menarik lawan jenis dengan paras yang cantik. 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


22. Kaori Miyazono, Shigatsu wa Kimi no Uso 


Kaori Miyazono memiliki rambut pirang yang merupakan seorang violis dengan karakter 
yang lucu. 


17/23 


Kaga Kouko. Foto: Tangkapan layar/IMDb 


23. Kaga Kouko, Golden Time 


Kaga kuoko memiliki karakter yang kuat dang tangguh meski demikian pesonanya 
membuat banyak wibu jatuh hati. 


24. Kotori Minami, Bokura no Live Kimi to no Life! 


Kotori Minami adalah salah satu dari sembilan karakter utama di anime Love Life. Dirinya 


sangat pandai mendesain kostum untuk grupnya. 


18/23 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


25. Nico Robin, One Piece 


Nico memiliki kepribadian yang tenang dan pintar dalam menghadapi segala hal. 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


26. Mio Akiyama, K-On! 


19/23 


Mio memiliki karakter yang penakut sehingga banyak wibu seolah ingin melindungi 
karakter cantik ini. 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


27. Mizore Shirayuki, Rosario # Vampire 


Memiliki warna rambut ungu dan mata birunya, pesona Mizore yang juga suka makan 
permen membuat banyak pria jatuh hati. 


20/23 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


28. Rias Gremory, High School DxD 


Rias Gremory dari anime High School DxD ini sudah terkenal akan kecantikannya. 


21/23 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


29. Sakura, Naruto 


Di serial Naruto Sakura menjadi karakter wanita paling cantik cantik ia menjadi pusat 
perhatian di lingkungan teman-temannya. Di balik wajahnya yang cantik ia memiliki 
kekuatan yang besar. 


22/23 


Foto: Tangkapan layar/IMDb 


30. Vladilena Milize, Eighty-Sixth 


Vladilena Milize adalah komandan termuda di "Eighty-Sixth", ia menjadi salah satu 
karakter waifu anime tercantik di tahun 2022. Ia memiliki pesona yang memikat dan otak 
cerdas. 


Lifestyle, Bogor 


Xx 


Lifestyle, Bogor 


(isn/fds) 
lifestyle 


23/23 


